Khutbah Jum'at 


O ANEN 


Yang Mulia Syeikh 


Imam dan khatib Masjid Nabawi 


Kejadian dan Kengerian 
Hari Kiamat 


Kejadian dan Kengerian Hari Kiamat 1 


Kejadian dan Kengerian Hari Kiamat 


Segala puji bagi Allah. Kita memuji, meminta 
pertolongan, mengharap ampunan, dan berlindung 
kepadaNya dari keburukan jiwa dan kejelekan perbuatan 
kita. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak 
ada yang mampu menyesatkannya. Dan barang siapa yang 
Allah sesatkan, maka tidak ada yang mampu memberinya 
petunjuk. Aku bersaksi, bahwa tidak ada Tuhan yang 
berhak disembah kecuali Allah semata, tidak ada sekutu 
bagiNya. Aku pun bersaksi, bahwa Nabi Muhammad 
adalah hamba sekaligus utusan Allah. Semoga selawat 
dan salam yang berlimpah selalu tercurah kepada beliau 
beserta segenap keluarga dan sahabatnya. 


Amma Ba'du?: 


Bertakwalah kepada Allah -wahai hamba Allah- 
dengan sebenar-benar takwa, juga waspadalah akan 
pengawasan Allah di kala sepi dan di setiap bisikan. 


Wahai kaum muslimin: 


Allah telah melandaskan Islam di atas beberapa 
pondasi yang merupakan syarat sah keimanan setiap 
hamba, dan di antaranya adalah keyakinan kepada Hari 
Akhir. Allah telah menetapkan dalil-dalil yang 


D Disampaikan pada hari Jumat, 26 Rajab 1444 H di Masjid Nabawi. 
2) Merupakan ungkapan yang digunakan dalam bahasa Arab untuk memulai 
topik pembicaraan setelah penyampaian mukadimah. 


a-algasim.com 


2 Kejadian dan Kengerian Hari Kiamat 


melazimkan keyakinan kepadanya di dalam Al-Ouran. Di 
antara dalil tersebut adalah kemampuan Allah untuk 
menciptakan para makhluk dari yang sebelumnya tidak 
ada, kemampuan-Nya untuk membangkitkan orang mati 
ketika di dunia, dan kemampuan-Nya untuk menciptakan 
hewan dan menumbuhkan tumbuhan dengan air. Para 
Nabi pun senantiasa mengingatkan umat-umat mereka 
tentang Hari Kebangkitan. 


Salah satu kebiasaan Nabi -shallallahu 'alaihi 
wasallam- adalah mengingatkan para sahabatnya secara 
berkala mengenai rincian kejadian Hari Kiamat melalui 
khotbah-khotbahnya, hingga seakan mereka dapat melihat 
hari tersebut secara langsung dengan mata mereka. Ibnul 
Qayyim -rahimahullah- berkata, "Inti khotbah Nabi - 
shallallahu 'alaihi wasallam- adalah memuji Allah 
dengan tanda-tanda kebesaran dan kesempurnaan sifat- 
sifat-Nya, mengajarkan kaidah-kaidah agama Islam, 
mengingatkan tentang Surga, Neraka, dan Hari Kiamat, 
perintah untuk bertakwa kepada Allah, serta penjelasan 
tentang perkara-perkara yang akan mendatangkan 
kemurkaan dan keridaan-Nya." 


Sudah merupakan sunatullah bahwa apapun dari 
dunia ini yang Dia angkat, pasti kelak akan kembali Dia 
rendahkan. Allah telah menciptakan alam semesta dengan 
sebaik-baiknya, mempersiapkannya untuk manusia, agar 
mereka dapat beribadah kepada-Nya selama di dunia. Hari 


a-algasim.com 


Kejadian dan Kengerian Hari Kiamat 3 


kiamat akan tegak ketika Allah menghancurkan dunia ini 
dan merubah tatanannya, matahari akan digulung 
sehingga sinarnya menghilang, bulan akan dihilangkan 
sehingga sirnalah keindahannya, planet-planet akan 
hancur tatanannya hingga berhamburan, bintang-bintang 
akan berjatuhan sehingga hilanglah cahayanya, lautan 
akan meluap dan dipanaskan airnya, gunung-gunung akan 
dihancurkan, bumi akan digoncang sampai menjadi rata, 
sehingga tidak ada lagi dataran rendah atau pun tinggi di 
dalamnya. Allah akan menggenggam bumi dengan 
tangan-Nya untuk menunjukkan kekuasaan dan 
keagungan-Nya, langit pun akan terbelah sampai berubah 
warnanya, lalu Allah akan menggulungnya dengan tangan 
kanan-Nya. Allah berfirman, 


4 (CA 


KAN ka 3 KB CS NG 29) 3 AS LEG 


GB AS EL daya EG 
"Dan mereka tidak mengagungkan Allah 
sebagaimana mestinya, padahal bumi seluruhnya dalam 
genggaman-Nya pada hari Kiamat dan langit digulung 
dengan tangan kanan-Nya. Mahasuci Dia dan 


Mahatinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan." 
(QS. Az-Zumar: 67). 


Allah telah menamai hari kiamat dengan berbagai 
nama agar manusia dapat mengingat dan 
memperhatikannya. Di antara nama hari kiamat adalah 
Yaumud Diin (Hari Pembalasan), Yaumul Fashl (Hari 


a-alqasim.com 


4 Kejadian dan Kengerian Hari Kiamat 


Keputusan), Yaumul Hisab (Hari Perhitungan), Yaumul 
Hasrah (Hari Penyesalan), Yaumul Jam' (Hari 
Pengumpulan), dan Yaumul Ba'ts (Hari Kebangkitan). 
Apabila Allah telah menetapkan terjadinya Hari Kiamat, 
Allah akan perintahkan Malaikat Israfil untuk meniup 
sangkakala, dan ketika itulah jiwa-jiwa manusia akan 
berterbangan dan kembali ke jasadnya masing-masing. 
Allah berfirman, 


SHUN Aub sp 
"Lalu ditiuplah sangkakala, maka seketika itu mereka 
keluar dari kuburnya (dalam keadaan hidup), menuju 
kepada Tuhannya." (QS. Yaasiin: 51). 


Jasad-jasad para makhluk akan tumbuh kembali 
setelah hancur lebur, sebagaimana tanaman yang tumbuh. 
Rasulullah -shallallahu 'alaihi wasallam- bersabada, 
"Kemudian Allah menurunkan air dari langit, lantas 
mereka pun tumbuh seperti tumbuhnya biji yang ditanam. 
Seluruh bagian tubuh manusia pasti akan hancur, kecuali 
satu tulang yaitu tulang ekor. Dari situlah manusia akan 
disusun kembali pada hari kiamat." (HR. Bukhari dan 
Muslim). 


Lalu Allah mengembalikan jasad, rambut, serta kulit 
manusia sebagaimana sedia kala, seperti saat mereka 
masih hidup di dunia. Allah berfirman, 


& SEEN Ka A HG Kang 


a-algasim.com 


Kejadian dan Kengerian Hari Kiamat 5 


"Sebagaimana Kami telah memulai penciptaan 
pertama, begitulah Kami akan mengulanginya lagi. 
(Suatu) janji yang pasti Kami tepati; sungguh, Kami akan 
melaksanakannya." (OS. Al-Anbiyaa: 104). 


Manusia akan bangkit dari kuburnya dalam keadaan 
takut. Orang yang pertama dibangkitkan adalah Nabi 
Muhammad -shallallahu 'alaihi wasallam-. Rasulullah - 
shallallahu 'alaihi wasallam- bersabda, "Aku adalah 
pemimpin anak Adam pada Hari Kiamat, dan aku adalah 
orang pertama yang bangkit dari kuburnya." (HR. 
Muslim). 


Dan manusia saat itu dalam keadaaan tidak beralas 
kaki dan telanjang. Rasulullah -shallallahu 'alaihi 
wasallam- bersabda, "Manusia pertama yang akan diberi 
pakaian pada Hari Kiamat adalah Ibrahim - 
‘alaihissalam-." (HR. Bukhari dan Muslim). 


Seluruh makhluk -jin, manusia, juga hewan- akan 
dikumpulkan di atas hamparan tanah yang benar-benar 
berbeda dari yang mereka kenal di bumi. Allah berfirman: 

TAG NUR AN IE 

"(Yaitu) pada hari (ketika) bumi diganti dengan bumi 

yang lain dan (demikian pula) langit." (OS. Ibrahim: 48). 


Bumi baru ini putih -kemerahan- dan baru, tidak 
memiliki patokan, dan dihamparkan oleh Tuhannya bagai 
kulit yang lebar. 


a-algasim.com 


6 Kejadian dan Kengerian Hari Kiamat 


Seorang akan dibangkitkan dalam keadaan 
melakukan amalan terakhirnya semasa di dunia, baik amal 
saleh maupun amal buruk. Nabi -shallallahu 'alaihi 
wasallam- bersabda, "Semua hamba akan dibangkitkan 
dalam keadaan ketika dirinya meninggal dunia." (HR. 
Muslim). 


Di antara manusia ada yang dibangkitkan sesuai 
dengan amalannya ketika di dunia, sebagai hukuman atau 
balasan yang disegerakan baginya. 


Ada beberapa orang dari kaum mukminin yang akan 
berada di bawah naungan Allah, di hari tidak ada naungan 
selain naungan-Nya. Sementara orang-orang kafir akan 
berada dalam kehinaan dan ketakutan. Allah berfirman, 


CARS RSS we AN Ea AN ORE} 

"(Yaitu) pada hari ketika mereka keluar dari kubur 
dengan cepat seakan-akan mereka pergi dengan segera 
kepada berhala-berhala (sewaktu di dunia), pandangan 
mereka tertunduk ke bawah diliputi kehinaan" (OS. Al- 
Ma'arij: 43-44). 


Hari berkumpulnya manusia, di mana mata mereka 
akan terbelalak dan hati mereka sesak sampai ke 
tenggorokan. Allah berfirman, 


g 


La a oyi 
SEA TAG 


a-algasim.com 


Kejadian dan Kengerian Hari Kiamat 7 


"Hati manusia pada waktu itu merasa sangat takut 
dan pandangannya tunduk." (OS An-Nazi'at: 8-9). 


Matahari akan mendekat sehingga panasnya akan 
mengganggu manusia, lalu mereka pun akan berkeringat 
sesuai dengan kadar amalan mereka, sehingga 
bertambahlah kesulitan mereka. Nabi -shallallahu 'alaihi 
wasallam- bersabda, "Kelak pada Hari Kiamat manusia 
akan berkeringat sampai keringat mereka menggenangi 
bumi sejauh tujuh puluh hasta dan menenggelamkan 
mereka sampai ke telinganya." (HR. Bukhari dan 
Muslim). Beliau juga bersabda, "Manusia akan 
merasakan kegelisahan dan kesulitan yang tidak mampu 
mereka tanggung." (HR. Bukhari dan Muslim). 


Ketika mereka sudah lama menunggu dan tak mampu 
lagi berdiri lebih lama, mereka akan mencari orang yang 
dapat memberikan syafaat kepada mereka di hadapan 
Allah, agar Allah segera menghakimi mereka. Nabi - 
shallallahu 'alaihi wasallam- bersabda, "Manusia akan 
saling berbicara, 'Tidakkah kalian melihat keadaan 
kalian? Tidakkah kalian menyadari apa yang telah terjadi 
kepada kalian? Tidakkkah kalian mencari seorang yang 
dapat memberi syafaat kepada kalian?” (HR. Bukhari 
dan Muslim). Kemudian mereka mendatangi Adam untuk 
memintanya memberi syafaat kepada mereka di hadapan 
Allah, namun ia menolak. Dia berkata, "Sesungguhnya 
pada hari ini Tuhanku telah murka, belum dan tidak akan 


a-algasim.com 


8 Kejadian dan Kengerian Hari Kiamat 


" 


pernah Dia murka seperti ini." Kemudian mereka 
mendatangi Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa, namun 
semuanya menolak dan mengatakan seperti yang 
dikatakan oleh Adam -'alaihissalam-. Lalu mereka pun 
mendatangi Nabi Muhammad -shallallahu 'alaihi 
wasallam-, lantas beliau pun bersabda, "Akulah 
orangnya." Beliau bersabda, "Aku pun beranjak sampai 
tiba di bawah 'Arsy, lalu aku sujud kepada Tuhanku, 
kemudian Allah memberitahu dan mengajarkan kepadaku 
pujian-pujian untuk-Nya yang tidak pernah ia ajarkan 
kepada seorang pun sebelumnya. Kemudian Dia berkata, 
'Wahai Muhammad! Angkatlah kepalamu! Mintalah, 
niscaya permintaanmu akan dikabulkan. Berilah syafaat, 
niscaya engkau akan diperkenankan.' Maka aku pun 
mengangkat kepalaku lalu berkata, "Wahai Tuhanku! 
Umatku, umatku.'" (HR. Bukhari dan Muslim) 


Kemudian Rabb semesta Alam datang dengan 
kemuliaan dan keagungan-Nya untuk menghakimi para 
hamba-Nya, lantas seluruh manusia pun dihadapkan 
kepada-Nya dalam satu barisan. Allah berfirman, 


KE EA, 
"Dan mereka akan dibawa kehadapan Tuhanmu 
dengan berbaris." (OS. Al-Kahfi: 48). 


Allah akan berbicara dan menjelaskan kepada 
mereka semua yang telah mereka lakukan, serta mereka 
akan diminta untuk mengakui semua perbuatan mereka. 


a-algasim.com 


Kejadian dan Kengerian Hari Kiamat 9 


Para rasul akan menjadi saksi bagi umat mereka, juga 
akan didatangkan saksi dari kalangan malaikat. Bumi 
akan bersaksi atas semua perbuatan yang dilakukan di 
atasnya, dan seluruh anggota tubuh akan bersaksi atas apa 
yang telah mereka kerjakan. 


Lembar catatan para malaikat yang mencatat seluruh 
perkataan dan perbuatan setiap manusia akan disebar, 
sehingga saat itu akan nampak seluruh perkara yang 
dirahasiakan. Allah berfirman, 


"Pada hari itu kamu dihadapkan (kepada Tuhanmu), 
tidak ada sesuatu pun dari kamu yang tersembunyi (bagi 
Allah)." (OS. Al-Haaggah: 18). 


Seorang hamba mungkin saja melupakan 
perbuatannya, namun Allah sama sekali tidak pernah lupa 
tentangnya; justru Dia mengetahuinya secara detail dan 
akan memperlihatkannya kepada si hamba; tak satu pun 
darinya yang bisa ia pungkiri. 


“Allah menghitungnya (semua amal) meskipun 
mereka telah melupakannya. Allah Maha Menyaksikan 
segala sesuatu.” (QS. Al-Mujadalah: 6) 


Allah adalah yang paling cepat dalam menghakimi, 
Dia akan menghakimi seluruh manusia dengan kehendak 


a-alqasim.com 


10 Kejadian dan Kengerian Hari Kiamat 


dan kemampuan-Nya di waktu yang bersamaan. Perkara 
pertama yang akan ditanyakan kepada seorang hamba 
adalah tentang mengesakan Allah dan mengikuti para 
rasul-Nya. Kemudian salat, jika salatnya baik, maka 
seluruh amalnya akan ikut baik, namun jika salatnya 
rusak, maka dia akan menyesal dan merugi. Dan kaki 
seorang hamba tidak akan beranjak dari tempat tersebut 
sampai dia ditanya tentang empat perkara, "Tentang 
umurnya, untuk apa ia habiskan? Tentang ilmunya, 
bagaimana dia amalkan? Tentang hartanya, dari mana ia 
dapatkan, dan untuk apa ia belanjakan? Dan tubuhnya, 
untuk apa ia gunakan?" (HR. Tirmidzi). 


Setiap kenikmatan yang Allah berikan, pasti akan 
Allah tanyakan kepada seorang hamba. Allah berfirman, 


"Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada 
hari itu tentang kenikmatan (di dunia)." (OS. At- 
Takaatsur: 8). 


Di Hari Kiamat manusia terbagi menjadi dua, ada 
golongan yang berbahagia dan mengambil buku catatan 
amalnya dari sebelah kanan, diadili oleh Allah dengan 
peradilan yang mudah dan ringan, kemudian dia kembali 
kepada keluarga dan para sahabatnya yang ada saat itu 
dengan penuh kebahagiaan. Allah berfirman, 


Pa 


a-algasim.com 


Kejadian dan Kengerian Hari Kiamat 11 


"Maka adapun orang yang catatanya diberikan dari 
sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan 
pemeriksaan yang mudah, dan dia akan kembali kepada 
keluarganya (yang sama-sama beriman) dengan 
gembira." (OS. Al-Insyigag: 7-9). 


Juga ada golongan yang celaka, yaitu orang yang 
diberi buku catatannya dari sebelah kiri atau dari belakang 
punggungnya, sehingga dia merasa ketakutan dan berkata, 


EA 
"Duhai kiranya aku tidak diberikan buku ini." (QS. 
Al-Haaqqah: 25). 


a 


Dia akan diadili oleh Allah dengan peradilan yang 
sulit, hingga dia akan diadili atas amalannya walau hanya 
sebesar biji sawi sekalipun, dan diberi balasan atas seluruh 
perbuatannya yang kecil maupun yang besar. Allah 
berfirman, 


Opa as KA # Mig KSA) äs 
"Dan adapun orang yang catatannya diberikan dari 
arah belakang, maka dia akan berteriak, 'Celakalah aku!' 


Dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala 
(neraka)." (OS. Al-Insyigaag: 10-12). 


Pada saat yang agung itu manusia akan menyaksikan 
keadilan dan pengetahuan Allah yang meliputi segala 
sesuatu. Orang-orang yang beriman akan menyaksikan 


a-algasim.com 


12 Kejadian dan Kengerian Hari Kiamat 


kasih sayang, karunia, kedermawanan dan kebaikan 
Allah, sehingga orang yang berbuat baik di antara mereka 
akan mendapat balasan yang baik, dan orang yang telah 
bertaubat di antara mereka akan mendapatkan ampunan. 
Rasulullah -shallallahu 'alaihi wasallam- bersabda, 
"Sesungguhnya Allah akan mendekat kepada seorang 
mukmin, kemudian meletakkan tabir-Nya kepadanya serta 
menutupi (kesalahan-kesalahannya), lalu berfirman, 
Apakah kamu mengetahui dosa ini? Apakah kamu 
mengetahui dosa ini?' Si hamba akan berkata, 'Betul 
wahai Tuhanku.' Hingga ketika sudah dia akui dosa- 
dosanya dan melihat bahwa dirinya akan celaka, Allah 
berfirman, 'Aku telah merahasiakannya bagimu di dunia, 
dan aku mengampuninya hari ini.' Maka orang beriman 
itu diberikan buku catatan kebaikannya. Adapun orang 
kafir dan munafik, maka para saksi akan berkata, “Itulah 
orang-orang yang mendustakan Tuhan mereka, maka 
laknat Allah atas orang-orang yang zalim.” (HR. 
Bukhari dan Muslim). 


Kemudian diletakkanlah timbangan guna menimbang 
amalan para manusia, sehingga hujah tegak atas mereka, 
dan mereka dapat menyaksikan keadilan Allah dalam 
menghukumi mereka. Allah berfirman, 


SAS SG on A PE ana kada Nae 
Ka GUA FER 


a-algasim.com 


Kejadian dan Kengerian Hari Kiamat 13 


"Dan Kami akan memasang timbangan yang tepat 
pada hari Kiamat, maka tidak seorang pun dirugikan 
walau sedikit, sekali pun hanya seberat biji sawi, pasti 
Kami mendatangkannya (pahala). Dan cukuplah Kami 
yang membuat perhitungan." (OS. Al-Anbiyaa: 47). 


Orang yang berat timbangan kebaikannya akan 
beruntung dan selamat, sedangkan orang yang ringan 
timbangan kebaikannya akan binasa. Berat manusia akan 
berbeda-beda sesuai dengan amalan dan kebaikan hati 
mereka. Rasulullah -shallallahu 'alaihi wasallam- 
bersabda, "Sungguh pada Hari Kiamat nanti akan 
didatangkan seorang yang sangat gemuk, namun di sisi 
Allah beratnya tidak melebihi sayap seekor nyamuk." 
(HR. Bukhari dan Muslim). 


Di antara bukti keadilan Allah pada Hari Kiamat 
adalah dengan ditetapkannya gisas antar sesama makhluk. 
Siapa yang pernah menzalimi orang lain, maka kelak dia 
akan mendapatkan balasannya pada hari kiamat. 
Rasulullah -shallallahu 'alaihi wasallam- bersabda, 
"Sungguh setiap hak akan dikembalikan kepada 
pemiliknya pada Hari Kiamat, sampai-sampai kambing 
yang tak bertanduk akan menuntut balas kepada kambing 
yang bertanduk." (HR. Muslim). Orang yang merugi 
adalah orang yang pahalanya diberikan kepada orang lain, 
di saat dirinya amat membutuhkannya. Rasulullah - 
shallallahu 'alaihi wasallam- bersabda, "Siapa yang 


a-algasim.com 


14 Kejadian dan Kengerian Hari Kiamat 


pernah menzalimi seseorang, baik berkaitan dengan 
kehormatan atau yang lainnya, hendaknya dia meminta 
untuk dimaafkan saat ini, sebelum datang hari dimana 
dinar dan dirham tidak lagi berlaku. Jika dia memiliki 
amal saleh, maka akan diambil pahala amal salehnya 
sebanyak kezalimannya, dan jika ia tidak memiliki 
kebaikan, maka akan diambil dosa orang yang dia zalimi 
lalu dibebankan kepadanya." (HR. Bukhari). 


Dan pada hari kiamat kelak terdapat satu buah telaga 
besar yang Allah berikan untuk Nabi Muhammad - 
shallallahu 'alaihi wasallam-, airnya berasal dari dua 
saluran yang mengalir dari sungai Kautsar yang ada di 
Surga, panjangnya sejauh perjalanan satu bulan begitu 
juga dengan lebarnya, airnya lebih putih daripada susu, 
lebih manis daripada madu, dan aromanya lebih harum 
daripada minyak kasturi. Jumlah gelasnya lebih banyak 
daripada bintang di langit, siapa yang meminum airnya, 
niscaya dia tidak akan pernah merasakan haus selamanya. 
Namun ada sekelompok manusia yang terhalang dari 
telaga beliau, yaitu mereka yang telah mengada-adakan 
ibadah baru tanpa izin ke dalam Islam. 


Setelah Rabb semesta alam selesai mengadili para 
manusia, mereka akan beranjak ke surga atau neraka. 
Orang-orang beriman akan menadapatkan cahaya di 
hadapan mereka sesuai dengan kadar keimanan mereka. 
Lalu dibentangkanlah jembatan Shirath yang sangat licin 


a-algasim.com 


Kejadian dan Kengerian Hari Kiamat 15 


di atas neraka Jahannam, sampai tidak ada satu kaki pun 
yang mampu berpijak di atasnya. Kelak manusia akan 
melewati jembatan tersebut sesuai dengan amalan mereka, 
seorang mukmin ada yang melewatinya secepat kedipan 
mata, ada yang secepat kilat, secepat angin, seperti 
burung, dan ada juga yang secepat kuda-kuda pilihan. Di 
sana terdapat besi-besi pencabik dan pengait besar yang 
dapat menjatuhkan manusia, ada yang selamat, ada yang 
terkoyak, dan ada pula yang jatuh tersungkur ke dalam 
neraka Jahanam. Sementara Nabi kita Muhammad - 
shallallahu 'alaihi wasallam- berada di atas Shirath 
sambil berkata, "Wahai Tuhanku, selamatkanlah, 
selamatkanlah (umatku)!" 


Apabila kaum mukminin telah melewati Shirath, 
berarti mereka telah selamat dari Neraka, namun mereka 
akan terlebih dahulu dihisab di atas Qantharah, tempat 
yang ada di antara surga dan neraka, guna mengisas 
kezaliman yang pernah mereka lakukan satu sama lain 
ketika di dunia. Setelah mereka bersih dan suci, barulah 
mereka diberi izin untuk memasuki Surga. Namun mereka 
tidaklah memasukinya. Hingga Nabi Muhammad - 
shallallahu 'alaihi wasallam- tiba, dan pintu surga pun 
akan dibuka untuk beliau, beliau adalah orang pertama 
yang akan memasukinya, kemudian umatnya masuk ke 
dalam Surga, lalu diikuti oleh umat yang lainnya. Nabi - 
shallallahu 'alaihi wasallam- bersabda, "Aku mendatangi 
pintu surga pada hari kiamat, lalu aku minta untuk 


a-algasim.com 


16 Kejadian dan Kengerian Hari Kiamat 


dibukakan, maka pejaganya pun berkata, 'Siapa kamu?' 
Aku menjawab, 'Muhammad.' Dia berkata, 'Khusus 
untukmu, aku diperintahkan untuk tidak membukakan 
pintu untuk siapapun sebelum kamu.'" (HR. Muslim). 


Wa ba'du, wahai kaum muslimin: 


Hari kiamat pasti akan datang, tidak ada keraguan 
padanya. Hari kiamat adalah hari yang sulit, berat, dan 
panjang, kesulitan yang berkali-kali lipat, kengeriannya 
dapat membuat rambut anak-anak beruban. Allah telah 
memerintahkan Nabi -shallallahu 'alaihi wasallam- untuk 
memperingatkan umatnya akan hari tersebut dalam 
beberapa ayat Al-Ouran. Allah berfirman kepada beliau, 


23 INS år KAA AN AA Ask 
hope VBS ale 3 R3 NI GS IA BAN 


“Berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan 
ketika segala perkara telah diputus, sedangkan mereka 
dalam kelalaian dan mereka tidak beriman.” (OS. 
Maryam: 39) 


22 = At “2 EBATE REN re 
Cros AN GA SBN 3) AS SoH Iran, 
SAB pbb SA 
"Dan berilah mereka peringatan akan hari yang 
semakin dekat (hari Kiamat, yaitu) ketika hati (menyesak) 


sampai di kerongkongan karena menahan kesedihan. 
Tidak ada seorang pun teman setia bagi orang yang zalim 


a-algasim.com 


Kejadian dan Kengerian Hari Kiamat 17 


dan tidak ada baginya seorang penolong yang diterima 
(pertolongannya)." (OS. Ghafir: 18). 


Orang yang berakal adalah orang yang menyiapkan 
bekal untuk hari kiamat, bersiap untuk menghadapi 
kesulitan dan kengeriannya, serta berserah dan kembali 
kepada Allah. 


A 'udzubillahi minassyaithaanir rajiim (Aku 
berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk) 


IE 


AM AD ARE $B steal ak KEP 
ee 


"Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah 
kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan 
apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), 
dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Mahateliti 
terhadap apa yang kamu kerjakan." (OS. Al-Hasyr: 18). 


Semoga Allah memberkahi kita semua dengan Al- 
Ouran yang mulia... 


a-algasim.com 


18 Kejadian dan Kengerian Hari Kiamat 


Khotbah Kedua 


Segala puji bagi Allah atas segala kebaikan-Nya, dan 
rasa syukur selalu kita panjatkan padaNya karena taufik 
dan karunia-Nya. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan Yang 
berhak disembah selain Allah semata, tiada sekutu 
bagiNya; sebagai pengagungan terhadap diriNya. Aku 
juga bersaksi bahwa Nabi kita Muhammad adalah hamba 
dan utusan-Nya, semoga Allah senantiasa limpahkan 
selawat dan salam atas beliau, serta seluruh keluarga dan 
para sahabatnya. 


Wahai kaum muslimin: 


Mengetahui tentang Hari Kiamat merupakan 
kewajiban setiap muslim. Semakin bertambah ilmunya 
tentang Hari Kiamat, maka akan bertambah pula 
keimanannya. Setiap orang butuh mengingat hari akhir 
secara terus menerus dan bersegera untuk mengerjakan 
apa yang seharusnya ia kerjakan. Seorang hamba harus 
mengetahui darinya hal-hal yang dapat memperbaiki 
keyakinannya, serta dapat membantunya untuk senantiasa 
melakukan kebaikan, baik berupa perkataan maupun 
perbuatan. Orang yang mendapat petunjuk adalah orang 
yang diberi petunjuk oleh Allah, sedangkan orang yang 
terhina adalah orang yang Allah serahkan urusannya 
kepada dirinya sendiri. 


a-algasim.com 


Kejadian dan Kengerian Hari Kiamat 19 


Kemudian ketahuilah bahwa Allah memerintahkan 
kalian untuk melantunkan selawat serta salam kepada 
Nabi-Nya... 


a-alqasim.com 


a NEEE/V/TT 


HENGE SSS AG) 


09) walga 


